Menimbang 


Mengingat 


KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR : 46 TAHUN 2023 


TENTANG 


PENETAPAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA SDGS 
DESA BAJERA KECAMATAN SELEMADEG 


TAHUN 2023 


PERBEKEL DESA BAJERA 


bahwa untuk mewujudkan perencanaan desa yang 
berfokus pada pencapaian SGDs Desa diperlukan 
pemutakhiran data SDGs desa yang bersifat objektif, 


bahwa Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data 
SDGs Desa Tahun 2023 telah menyelesaikan tugas 
pemutakhiran, 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil 
Pemutakhiran Data SDGs Desa tahun 2023, 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
63211: 


Hd. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) dan telah beberapa kali diubah 
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan 
kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203): 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 960), 


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), 


Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 
Nomor 19), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 


Menetapkan 


KESATU 


KEDUA 


NP 


12. 


13. 


14 


15. 


16. 


Ef. 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 87), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 ), 


. Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2021 tentang 


Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala -Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2021 Nomor 02), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
2022 — 2027 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2022 Nomor 07), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 
Nomor 09), 


MEMUTUSKAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA TENTANG 
PENETAPAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA 
BAJERA KECAMATAN SELEMADEG TAHUN 2023 


Menetapkan Hasil Pemutakhiran Data Sdgs Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan Perbekel ini. 


Dalam Hal Data Sistem Informasi Desa yang disediakan 
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi telah beroperasi dengan 
sempurna maka data SDGs Desa sebagaimana diktum 
Kesatu digunakan dasar untuk melakukan evaluasi laju 
SDGs Desa. 


KETIGA 


KEEMPAT 


KELIMA 


KEENAM 


Hasil evaluasi laju SDGs sebagaimana Diktum Kedua 
menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam 
menyusun RKP tahun 2024. 


Data Sdgs Desa sebagaimana Diktum Kesatu dirawat dan 
dilindungi oleh petugas/tim sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan Perbekel ini. 


Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari 
pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023. 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 


dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada Tanggal, 2 Oktober 2023 
Perbekel Desa Bajera 


KPM 


I PUTY SUKARATA 


Lampiran 


Nomor 


Tentang 


NO 


Nama Survei 


Survei Desa 


Survei Keluarga 


Survei Individu 


: Keputusan Perbekel Desa Bajera 
: 46 Tahun 2023 
: Penetapan Hasil Pemutakhiran Data SDGs Desa Bajera 


Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan Tahun 2023 


HASIL PEMUTAKHIRAN DATA SDGs DESA 
BAJERA KECAMATAN SELEMADEG 
TAHUN 2023 


Jumlah Terupload 
Jumlah Kuesioner pada server Ketawa 
Responden | yang terisi Kemendesa 8 


Ditetapkan di Bajera 
Pada Tanggal, 2 Oktober 2023 
Perbekel Desa Bajera 


I PUTU SUKARATA 


Lampiran : Keputusan Perbekel Desa Bajera 

Nomor : 46 Tahun 2023 

Tentang : Penetapan Hasil Pemutakhiran Data SDGs Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan Tahun 2023 


DAFTAR NAMA TIM 
PERAWAT DAN PELINDUNG DATA 
SDGs TAHUN 2023 


Jabatan 
Dalam Tim 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal, 2 Oktober 2023 
Perbekel Desa Bajera 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Camat Selemadeg 

2. Ketua BPD Desa Bajera 

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 

4. Arsip. 


